faedah mempelajari sirah nabawiyah 


KARYA : SYAIKH PROF. DR. 'ABDURRAZZA0O AL BADR aii az 


MEMPELAJARI 
SIRAH 
NABAWIYAH 


DITERJEMAHKAN OLEH : ABU ASMA ANDRE 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


FAEDAH MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 


Karya : 
Syaikh Prof DR “Abdurrazzag Al Badr hafidzahullah 


Diterjemahkan oleh : 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


4) Jasa Mb Al sag a laci cliw ag buai jg) ge AL Sad daa dai pelari Ù kandi ol 
Agan oee [an o ala e A Ely Y sang AI VI AI Y Gi gila al gola Mb Jas yas 

Sa pil VI 55345 Ya Asli 35 AN 1451 Isis a KG 

GA AMI NASI a LRS Yla, laie A 1235 Uda GLS sial an gd AKG NÈNG G 
(as; Sa GS AN ó) ANG 4 Sa 

3 A3 alis A ala oag bagi ALI yang laki ASI Alias Tuai V3 lala AI 19851 Ugal Gal GÍ G 
Glass 1533 

Us te Ig tea tiw JS leli jg AM ig La GAB Sad ag dl PNS PSI Gae Old uan bal 
WI GUYS IS 


Pendahuluan 

Mempelajari Sirah Nabawiyah merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang 
muslim yang mengaku bahwa Rasulullah #5 adalah teladannya, dan yang hendak menggapai 
kecintaan sejati kepada beliau #5. Sirah Nabawiyah adalah salah satu dari mukjizat yang 
beliau # miliki, sampai sampai ada seorang ahli hikmah yang berkata : “ Semakin seseorang 
mengenal sosok orang lain maka akan semakin tampak aib aibnya, berbeda dengan semakin 


seseorang mengenal sosok Rasulullah # maka akan semakin tampak kesempurnaanya. “ 


Sudah tentu, mengenal beliau & dengan pengenalan yang benar dan bersumber dari riwayat 
riwayat yang dapat dipertanggung jawabkan tidak dengan pengenalan yang keliru dimana 
dibaluri dengan khurafat dan kedustaan, pun setelah mengenal beliau % maka bersikaplah 
yang benar tidak berlebih lebihan dimana sikap berlebih lebihan ini tidak diridhai oleh beliau 


2: sendiri. 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 
Maka untuk memotivasi diri sendiri dan kaum muslimin saya berusaha menerjemahkan suatu 
tulisan dengan judul “ Aga Budi Klo ál ye “ ( Diantara Faedah Mempelajari Sirah 


Nabawiyah ) yang disusun oleh Prof Dr Abdurrazzag bin Abdil Muhsin Al Badr hafizahullah.' 


Didalam menerjemahkan ini saya bersandar pada tulisan yang dimuat pada website resmi 
beliau hafizahullah dan untuk memberikan penjelasan awal, maka saya jelaskan apa yang 


dimaksud Sirah Nabawiyah. 


Definisi Sirah Nabawiyah 
Secara bahasa sirah berarti at tharigah yang bermakna jalan. Dikatakan dalam bahasa Arab : 
Aina byw oe sh 


Dia berjalan di hadapan mereka dengan gaya berjalan yang baik. 


Selain itu, sirah juga bermakna al hay'ah (keadaan/kondisi), sebagaimana Allah % berfirman : 


bh 5 P 
Rra 


“ Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.“ (QS Thaha: 21) 


Adapun definisi sirah nabawiyah : 

omas Sia digs Yag dala diliyog AÍ blog Ahal dle dleel UN - plug dele al kaa = aill hea alya 
“ Pelajaran tentang kehidupan Nabi # dan juga pengkhabaran tentang para shahabat beliau 
secara global, serta penjelasan tentang akhlaq, sifat, kekhususan, tanda-tanda kenabian, 


serta keadaan-keadaan di masa beliau &. ” ? 


' Saya memiliki terjemahan 
1. Al Urjuzah Al Mi'iyyah (100 Bait Syair Tentang Sirah Rasulullah ) yang dapat diunduh pada tautan 
berikut ini : https://archive.org/details/urjuzahmiiyyah 
2. Bersama Siapakah Engkau yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : 
https://archive.org/details/bersama-siapakah-nanti-engkau 
* Shahihul Atsar wa Jamiilul Ibr min Siirati Khairil Basyar hal 12, karya Prof DR Muhammad bin Shamil As 
Sulamiy. 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


FAEDAH MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH ? 


Sesungguhnya mempelajari Sirah Nabi yang mulia ( Nabi Muhammad & ) adalah makanan 
bagi hati, santapan bagi jiwa, kebahagiaan dan kenikmatan, serta penyejuk mata. Bahkan 
mempelajari Sirah Nabawiyah merupakan bagian dari agama Allah 4£ dan ibadah yang 
mendekatkan diri kepada-Nya. Karena kehidupan Nabi kita yang mulia # adalah kehidupan 
yang penuh pengorbanan, pemberian, kesabaran, ketekunan, usaha yang tiada henti dalam 
mewujudkan penghambaan kepada Allah % dan menyeru manusia kepada agama-Nya. 
Dalam mempelajari Sirah Nabawiyah terdapat manfaat yang sangat besar dan berbagai 
kebaikan. Saya ingin mengingatkan sebagian manfaat tersebut sebagai dorongan untuk 
terus bersemangat, bersabar, dan tekun dalam mempelajari sirah Nabi #5. Beberapa manfaat 


dari mempelajari sirah antara lain : 


Pertama : Nabi kita # adalah teladan bagi seluruh umat manusia dan contoh bagi mereka 
dalam aqidah, ibadah, dan akhlak, sebagaimana firman Allah &: 

8 ge 
JEN 


A 
AN 
P 


FEFEFE IE Lg 0 E Ih 
“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 


pd 


orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 
Allah.” (QS Al Ahzab: 21) 


Untuk mewujudkan peneladanan ini dan mengikuti petunjuk beliau # maka hal tersebut 
tergantung pada pengetahuan ( seseorang - pent ) tentang kehidupan dan petunjuk beliau 


% yang mulia. 


Kedua : Bahwa sirah Nabi % dan petunjuk hidup beliau yang lurus merupakan ukuran yang 
digunakan untuk menilai semua amal perbuatan. Apa pun yang sesuai dengan petunjuk dan 
perilaku beliau %, maka diterima, dan apa pun yang tidak sesuai dengan petunjuk dan 


perilaku beliau #:, maka ditolak. Dalam hal ini, Sufyan bin 'Uyainah rahimahullah berkata, 


3 https://al-badr.net/mugolat/3071 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Khatib Al Baghdadi dalam pendahuluan kitabnya 
yang agung “Al Jami" li Akhlag Ar Rawi wa Adab As Sami” “ : 

KA WANG Lag badi a WES US dang aga Mal Ie ALAM Gajah dalah SM Ol sA paling dala AN Iko al Iga Ó) 

Ubud 

“ Sesungguhnya Rasulullah # adalah timbangan yang paling besar, segala sesuatu diperiksa 

berdasarkan akhlaknya, sirahnya, dan petunjuk hidupnya. Apa yang sesuai dengan beliau 


adalah benar, dan apa yang menyelisihinya adalah batil. “ 


Ketiga : Memahami kehidupan Nabi %4% , adalah sarana untuk memahami Al Gur-an, karena 
hidup beliau adalah implementasi langsung dari Al Gur-an dan penerapan ajaran-ajarannya. 


Ketika Ummul Mukminin “Aisyah «5 ditanya tentang akhlak beliau, ia menjawab : 


214 


San AAA GK 


“ Akhlaknya adalah Al Gur-an. “ (HR Imam Muslim) 


Allah & berfirman : 


2 3 moge 
D ale ALAA 
Ds Se Jd ebl 
# Z 


“ Dan sesungguhnya kamu benar-benar berada pada akhlak yang agung.” ( QS Al Qalam : 4) 


Makna akhlak di sini adalah agama, yaitu agama yang sempurna dan lengkap. Beliau & telah 
melaksanakan seluruh perintah Al Gur-an dengan sempurna, menjauhi segala larangan Al 
Our-an, serta mengamalkan adab dan akhlak yang terdapat dalamnya. Oleh karena itu, hidup 
dan sirah beliau # adalah penerapan yang sempurna dan total dari Al Gur-an. Dengan 
mempelajari sirah Nabi 45, seorang muslim akan terbantu dalam memahami Al Gur-an. Ketika 
mempelajari kitab-kitab tafsir, khususnya asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), kita 
akan menemukan hubungan antara turunnya ayat-ayat Al Our-an dan peristiwa-peristiwa 
dalam sirah, yang menunjukkan pentingnya mempelajari sirah Nabi # untuk memahami Al- 


Our'an. 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 

Keempat : Bahwa mempelajari kehidupan Nabi Muhammad % adalah cara untuk 
memperdalam kecintaan kepadanya. Nabi & bersabda: 

- AR BD Giaa g. % o% 9g 5 DK 3. a2 -F 2 $ 

Sa Ú 00333 sadha Ca l LSI Osi HS ASASI Gaga Y 


“ Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang 


tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia.” (Muttafaqun “Alaihi) 


Dalam Shahih Al Bukhari, terdapat kisah dari “Umar bin Khaththab & yang berkata: 


asle ali dio GI JAS" gadi ba Y) sisi IS ba if) bai SE ai Jog G oada 


GA Aja": yas 4) Jaa (Lai io BII Sasi ói Á nan gadi silg Ý): akang 


(as GO) keng dala ali ho all J8” uhi bya UI hai EN AG 


“ Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali 
diriku sendiri.” Nabi % bersabda : “ Tidak, demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, hingga 
aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.” Umar pun berkata, “ Sekarang, demi Allah, 
engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. “ Nabi & pun berkata : “ Sekarang, wahai 


Umar. “ 


Untuk memperdalam, menguatkan, dan mengokohkan cinta ini dalam hati seorang hamba, 
dia harus mempelajari sirah Nabi & , mengetahui kisah hidupnya yang penuh berkah, dan 
mengikuti akhlaknya yang mulia, agar hatinya semakin mencintai Nabi yang mulia tersebut. 
Seperti halnya seseorang yang pada awalnya sangat membenci Nabi 45, namun setelah 
melihat kehidupan, sirah, dan akhlaknya yang mulia, hatinya berubah dan menjadi sangat 
mencintainya, sebagaimana yang dialami oleh Tsumamah bin Atsal &, pemimpin suku 


Yamamah, setelah ia memeluk Islam dan berkata : 


abg ST AMA a SLS ba Ul a LAM aba de GE la aiig iaa G 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 
“ Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang lebih aku benci di muka bumi ini selain 
wajahmu. Namun sekarang, wajahmu adalah yang paling aku cintai di antara segala wajah. “ 


(HR Imam Ahmad) 


Sirah Nabi # penuh dengan kasih sayang, kelembutan, akhlak yang baik, dan cara bergaul 
yang penuh hikmah. Allah 35 berfirman : 


de P pe 

sir iii KAN et Bn etg ad 

NG ya Poni Yola Jadi Un ES J3 LA ANI ja R23 Land 

“ Dan karena rahmat Allah-lah kamu (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. 


Seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu.” 


(OS Ali 'Imran : 159) 


Jika Allah 45 menganugerahkan seorang hamba kecintaan yang tulus kepada Nabi 45, maka 
cinta ini akan membawanya kepada segala kebajikan dan menjadi penolongnya dalam 
meneladani Nabi # serta mengikuti jalan yang lurusnya, sebagaimana yang terjadi pada para 


shahabat radhiallahu 'anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. 


Kelima : diantara manfaat mempelajari sirah Nabi #& merupakan salah satu pintu untuk 


meningkatkan dan memperkuat iman. Allah 4 berfirman : 


DS E IG IT, GR 13 20 0 5E 
BD apn sa P Lgu) Ida 
“ Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya ? “ ( QS Al 


Mu'minuun : 69 ) 


Mengenal Rasulullah 45 , serta mengetahui petunjuk, akhlak, dan perilaku beliau, dapat 
menumbuhkan iman bagi seseorang yang belum beriman, dan juga akan menambah iman 


bagi seorang yang sudah beriman. Betapa banyak orang yang masuk Islam setelah mereka 


mengetahui tentang sirah Nabi & yang mulia, akhlak beliau yang sempurna, dan perilaku 


beliau yang agung. 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas &, bahwa seorang pria meminta ( harta - pent ) 


kepada Nabi % , lalu beliau memberinya sekumpulan kambing di antara dua gunung. Ketika 


pria tersebut kembali ke kaumnya, ia berkata : 


La ad Aa USG SS Gl ASMA Sila Yg Alat Jai ARSA SIB Isak 33 G 


o o Si aek 2. 2 2. o WUK aé ; 
Kpd Vas WAN (ya Ad) SS aas OS HS suna bad AJI Y Daya 


“ Wahai kaumku, masuklah Islam, karena Muhammad memberi hadiah seperti seorang yang 
tidak takut miskin.” Bahkan, ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah # dengan tujuan 
duniawi, namun pada akhirnya, dalam waktu singkat, agama menjadi lebih dicintainya daripada 


dunia dengan segala isinya.” 


Keenam : Bahwa dalam mempelajari sirah (riwayat hidup) Nabi #, menolong seseorang 
untuk memahami seluruh agama : baik agidah, ibadah, maupun akhlak, karena kehidupan 
beliau - seperti yang telah saya sebutkan - adalah kehidupan yang penuh dengan amal untuk 
agama ini : menghidupkan, menyeru, berkorban, bersemangat, berusaha, dan berjihad untuk 


membela aqidah ini yang merupakan puncak dan dasar agama Allah 4. 


Siapa yang mempelajari sirah beliau &, ia akan mendapati bahwa apa yang pertama kali 
beliau dakwahkan adalah aqidah dan tauhid. Beliau # melakukannya selama bertahun-tahun 
dari hidupnya, hanya menyeru kepada aqidah dan tauhid sesuai dengan perintah Allah 25. 


Setelah itu, perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban datang secara bertahap. 


Didalam mempelajari sirah, kita mempelajari agidah, mempelajari tahap-tahap syariat, 
mempelajari turunnya kewajiban dan ibadah, serta mengetahui penerapan praktis agama 


Allah 4£, baik dalam aqidah, ibadah, maupun akhlak. 


Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam Mukhtasar As Sirah hal 21: 
“ Kenalilah apa yang diceritakan oleh para ulama tentang berita Nabi # dan kaumnya, serta 


apa yang terjadi antara beliau dengan mereka di Makkah dan Madinah, dan kenalilah apa 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


yang diceritakan oleh para ulama tentang para shahabat <5, keadaan mereka, dan perbuatan 
mereka. Semoga kamu bisa mengenal Islam dan kekufuran, karena saat ini Islam telah 
menjadi asing dan kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara Islam dan kekufuran. 


Inilah kehancuran yang tidak ada harapan untuk keselamatan setelahnya.” 


Ketujuh : Bahwa sirah Nabi Muhammad # mengandung pelajaran tentang cara yang benar 
dalam berdakwah kepada Allah #5 dengan ilmu dan pemahaman. Para dai (pendakwah) 
kepada Allah 4 yang sebenarnya adalah mereka yang memahami petunjuk, cara, dan sirah 


Nabi Muhammad AE. Allah & berfirman : 


kad - £ AoA Cá 7 ° >£ - PA 
SAS oa VI Son JS SI IN ES Ust on U3 


“ Katakanlah, “Ini adalah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) 


kepada Allah dengan bashirah (pengetahuan yang jelas). ( QS Yusuf :108) 


Dakwah kepada Allah % dengan bashirah pasti memerlukan pemahaman tentang petunjuk 
dan cara Rasulullah # dalam berdakwah. Sirah Nabi # mengandung penjelasan tentang cara 
Nabi & memulai dakwahnya, metode dan pendekatannya dalam berdakwah kepada Allah 56, 
akhlak dan adab beliau #, serta cara beliau berinteraksi dengan orang lain, kelembutan 
sikap, dan kasih sayang beliau #. Semua ini adalah prinsip-prinsip penting dalam dakwah 


kepada Allah 4. 


Kedelapan : Sesungguhnya sirah Nabi $% itu sendiri merupakan salah satu tanda dari tanda 
tanda kenabian, dan merupakan tanda dari kebenaran apa yang beliau % bawa. Sirah Nabi & 
adalah salah satu bantuan terbesar untuk membenarkan dan beriman kepada beliau #. Salah 
satu cara untuk mengetahui kebenaran Rasulullah # dan kebenaran apa yang beliau bawa 
adalah dengan mempelajari sirah beliau #£, apa yang beliau # dakwahkan, bagaimana cara 
beliau # berinteraksi dengan manusia, bagaimana akhlak beliau #, serta apa saja tindakan 


beliau &. 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 
Siapa yang mempelajari sirah beliau # akan mendapati kehidupan yang harum penuh 
dengan kebaikan, kemurahan, akhlak yang mulia, kesopanan, kedermawanan, dan 
sebagainya dari sifat-sifat terpuji dan adab yang sempurna, yang semuanya menjadi saksi 
atas kebenaran beliau #. Bahkan banyak musuh-musuh beliau # yang mengakui kebenaran 
beliau karena kesempurnaan sirah beliau #&, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi 


Rasul &. 


Kesembilan : Memahami kehidupan Nabi Muhammad # adalah salah satu pintu kebahagiaan 
yang besar dan diberkahi, bahkan kebahagiaan itu bergantung pada pengetahuan tentang 
petunjuk Nabi %. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti jalan hidupnya dan 
berpegang pada petunjuknya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada 


beliau &. 


Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata dalam bukunya Zaadul Ma'ad : 


Ji dia SAY gal laad aseba as AT Lan Aisi dg ALE da Apa Jl Bas LK G3 La han lai Kd byas 


aÍ Io ai gig Alah NAN Hadad Balada SE 15l- JÓ SI JI JAN asi JEN SEM GG AI GI DIN saki 


UB dn lala) bi dg AS Aa At dalih ba Dad Sl Walang LAS a gah a É Ji amah jalang dika 
palan) Jawil 93 AAN GLAS oi daha A tas ULAR saga AAA Jan Op IIA d NG djeng aih Ali alie d k 
“ Dari sini kita memahami bahwa kebutuhan umat manusia untuk mengenal Rasul dan apa 
yang beliau #5 bawa, mempercayai apa yang beliau % kabarkan, dan mentaati apa yang 
beliau 45 perintahkan, adalah kebutuhan yang lebih besar daripada segala kebutuhan. Tidak 
ada jalan menuju kebahagiaan dan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali 
melalui tangan para Rasul. “ Beliau rahimahullah melanjutkan : “ Jika kebahagiaan hamba di 
dunia dan akhirat bergantung pada petunjuk Nabi %, maka wajib bagi setiap orang yang 
ingin menasihati dirinya dan mencintai keselamatan serta kebahagiaan untuk dirinya, untuk 
mengetahui petunjuk, kehidupan, dan keadaan Nabi &, agar ia keluar dari golongan yang 
tidak mengenalnya dan termasuk dalam barisan pengikut dan umatnya. Manusia terbagi 


dalam hal ini menjadi tiga golongan : ada yang sedikit, ada yang banyak, dan ada yang 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


terhalang. Keutamaan ada di tangan Allah 35, Dia memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, 


dan Allah 35 adalah pemberi keutamaan yang besar. “ 


Kesepuluh : Sesungguhnya akhlak dan kehidupan Nabi Muhammad #5 yang memancarkan 
wewangian merupakan pedoman hidup bagi setiap Muslim yang menginginkan kebaikan, 
kemuliaan, dan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Akhlak dan kehidupan beliau #£ 
hendaknya dijadikan sebagai dasar pendidikan bagi anak-anak dan sebagai pedoman bagi 


generasi-generasi yang akan datang. 


Jika generasi muda menyimpang dari hal tersebut dan malah menuntut ilmu dari kisah-kisah 
yang tidak bermanfaat serta kisah-kisah orang yang sesat, maka akibatnya adalah 
kebingungan dan kesesatan, seperti yang dialami banyak pemuda dan pemudi yang 
membuang waktu mereka dengan membaca kisah-kisah orang yang tidak pantas dicontoh. 
Mereka tergelincir dalam hal keyakinan, ibadah, adab, akhlak, serta nilai-nilai dan standar 


moral. 


Betapa mereka sangat memerlukan kembali kepada teladan yang mulia ini, agar dapat 
menghidupkan hati mereka dengan air sumber yang murni ini, yang siapa saja yang 
mendatanginya dan mengikuti petunjuknya akan mendapatkan kesempurnaan dalam 


kebajikan, keberuntungan, dan kebahagiaan, dengan izin Allah 45. 


izaitia ALS Falls PI AM (Saki ae NG asih 3 AN BILA Jang ang GAN Salat Gile Alek ANG 


EM GIA GARA GAS Ja Sa AISI dada 353 M3 WII a abas Anti ijl 


“ Sesungguhnya Allah 4 menggantungkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan 
mengikuti Rasulullah 45, dan menjadikan kesengsaraan di dunia dan akhirat sebagai akibat 
dari menentangnya. Maka bagi para pengikutnya terdapat petunjuk, keamanan, 
kebahagiaan, kemuliaan, kecukupan, pertolongan, kekuasaan, dan kehidupan yang baik di 


dunia dan akhirat. Sedangkan bagi yang menentangnya terdapat kehinaan, kerendahan, 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


ketakutan, kebingungan, kegagalan, dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. “ (Zaadul Ma'ad 


1/36, Imam Ibnul Gayyim rahimahullah) 


Kemudian, siapa yang melihat keadaan umat manusia dalam hal perhatian mereka terhadap 
kehidupan Nabi #&, akan mendapati bahwa keadaan mereka seperti yang dijelaskan oleh 
Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu antara yang sedikit, yang banyak, dan yang terhalang ; 


bahkan dalam hal ini mereka terbagi menjadi : 


Ada seorang yang teruji dengan kekurangan perhatian terhadap pemimpin umat dan teladan 
seluruh manusia, yaitu Nabi Muhammad #&, maka kamu akan mendapati bahwa hari-harinya 
berlalu, hidupnya dan waktunya berjalan tanpa dihiasi dan disemarakkan dengan 
mempelajari sunnah dan kehidupan Nabi yang terbaik, yang merupakan bekal yang 
membawa kepada ridha Allah. Inilah yang secara implisit dijelaskan oleh Ibnul Gayyim 


rahimahullah dalam judul bukunya Zaadul Ma'ad fi Ma'rifat Hadyi Khayr Al “Ibad (Bekal 


Akhirat Dalam Mengetahui Sunnah Nabi yang Terbaik), karena pengetahuan yang 


menghasilkan amal ini adalah bekal untuk kehidupan akhirat. 


Dan sebagian lain telah terjatuh dalam kesalahan berupa berlebih lebihan dan melampaui 
batas dalam hal ini. Mereka menjadikan perhatian terhadap kehidupan dan sunnah Nabi & 
sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan kadang-kadang memuji secara berlebihan yang 
dilarang, serta menciptakan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Mereka juga 
menciptakan acara-acara khusus di waktu tertentu dalam setahun untuk membaca puisi- 
puisi atau pujian, atau kadang-kadang untuk membaca sebagian dari sirah Nabi 45, sementara 
mereka menunjukkan kelalaian yang jelas dan pengabaian terhadap mengikuti sunnahnya 
dan berpegang teguh pada jalannya %. Bahkan ada sebagian yang menyia-nyiakan 
kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, terutama shalat lima waktu, namun mereka 


tidak pernah meninggalkan atau melewatkan perayaan-perayaan tersebut. 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 
Sedangkan sebagian lagi - mereka adalah orang-orang yang terbaik - berada di tengah - 
tengah dalam hal ini : tanpa berlebihan, tanpa meremehkan, tanpa terlalu ekstrim atau 


kurang. Dan sebaik-baik perkara adalah yang sedang, tidak berlebihan dan tidak kurang. 


Dan seharusnya diketahui bahwa mempelajari kehidupan Nabi & tidak terbatas hanya pada 
membaca buku-buku yang ditulis dengan judul “ Sirah Nabi & “, buku-buku ini disusun oleh 
para ulama dengan penuh perhatian dan penyempurnaan, sebagai upaya untuk 


memudahkan dan menyederhanakan pemahaman. 


Jika seseorang merenungkan dengan baik kitab Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim, serta 
enam kitab hadis lainnya", maka sejatinya hal tersebut sudah merupakan suatu bentuk kajian 
terhadap petunjuk hidup, sirah, dan dakwah Nabi &. Demikian pula, seluruh kitab tafsir 
dapat menjadi sumber untuk mempelajari sirah Nabi 45, karena setiap kali seseorang 
mendalami Al Our-an dan hadis, baik dalam ilmu, amalan, maupun penerapan, maka ia akan 


mendapatkan kebaikan yang besar dalam mempelajari sirah Nabi 45. 


Akan tetapi, buku-buku yang disusun oleh para ulama, baik yang ringkas maupun yang 
panjang, bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah penjelasan kehidupan Nabi 
2, dimulai dari kelahiran, masa kecil, kerasulan, hijrahnya, dan seterusnya, hingga berbagai 


peristiwa besar dalam sirah beliau # yang mulia dan penuh berkah. 


Dan Allah Yang Maha Mulia, aku memohon kepada-Nya untuk memberikan taufik dalam 
memahami sirah Nabi % dan terus beramal dengan sunnah-Nya. Ya Allah, kami memohon 
kepada-Mu keimanan yang tidak memudar, kenikmatan yang tiada habisnya, dan 


pershahabatan dengan Muhammad # di puncak surga yang abadi. 


4 Sunan : Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah. 


maktabah abu asma andre 


faedah mempelajari sirah nabawiyah 


Penutup 


Alhamdulillah — selesai penerjemahan dan editing dari tulisan yang sangat berharga ini, dan 


saya meminta kepada Allah 45, semoga Allah 4 berikan keberkahan kepada penulis — Syaikh 


“Abdurrazzag Al Badr hafidzahullah, penerjemah dan semua kaum muslimin, serta kekuatan 


untuk mengikuti jejak langkah manusia terbaik Muhammad #. 


Abu Asma Andre 
10 Jumadil Awwal 1446 H 


(12 Desember 2024) 


maktabah abu asma andre 


